Sekali Lagi 


Begitu banyak musim telah datang dan juga pergi 

Tapi, masih tiadalah yang menggantikan posisimu di hati ini 
Kau masih terlalu penting seperti terakhir kali 

Kau masihlah cinta yang sangat aku ingini 


Salahkah aku yang masih berharap akan keajaiban? 
Atau haruskah segala harapan ini aku pupuskan? 

Disaat aku masih saja menganggapmu seorang teman 
Haruskah melupakan menjadi sesuatu yang kupaksakan? 


Kita tengah berupaya untuk menjadi asing 

Oleh karena itu, yang ada antara kita hanyalah hening 
Setelah banyak bercerita tentang diri masing-masing 
Apakah mudah bagimu untuk berpaling? 


Jujur, Jika kau tanya aku, ingin sekali rasanya berdamai 
dengan kondisi 

Aku ingin memberi hati kita kebahagiaan sekali lagi 
Melakukan berbagai macam hal yang mungkin akan kita 
sukai 

Menikmati waktu bersama dan berbagi cerita lagi 


Jadi bisakah kau kembali dan tak pernah pergi? 


With Love MJ 


Kata Kita 


Sampai hari ini kita memang masih berteman 

Setidaknya, itulah satu hal yang masih bisa aku pastikan 
Walaupun kita berdua sama-sama dibekap kebisuan 

Aku tahu, bahwa aku masih berhak menyebutmu sebagai 
kawan 


Lakumu padaku telah membuatku cukup tahu 

Bahwa kamu masih menganggap keberadaanku 
Meski tak tahu apakah semua ini akan cukup untukku 
Aku berusaha mengalahkan egoku demi dirimu 


Kukalahkan egoku yang masih ingin memperjuangkan kata 
kita 
Demi dirimu yang terlalu takut memperjuangkan segalanya 


Aku berusaha menghargai keputusanmu sepenuhnya 
Juga terus berusaha berdamai dengan kata rela 


Bisakah kita jadi teman selamanya? 


With Love MJ 


Ketetapan Hati 


Dalam beberapa barisan kata 
Kutenangkan hati yang mulai meronta lagi 
Mencoba kembali merangkai syair di sini 
Hanya untukmu aku berbagi 


Bacalah jika engkau menyukainya 

Lupakan saja jika kau tidak suka 

Canda adalah bahasa lain yang berbeda 
Terkadang tawa atau tersinggung jawabanya 


Aku tidak tahu harus mengadukan hati ini pada siapa 
Pemiliknya pun masih belum memberikan aku petunjuknya 
Tak ada lagi yang lebih aku ingini 

Selain pengobat hati 


Ada atau tidaknya dia di sini 

Aku hanya ingin ketenangan tetap di hati 
Meski harus kuminta berkali-kali 

Aku hanya ingin ketetapan hati 


Untuk terus berada di dalam kebenaran 

Untuk tetap bertahan di dalam fitrah keislaman 
Di antara banyaknya fitnah di akhir zaman 
Semoga syurga untukku Allah tentukan 


(Y mugallibal gul b tsabbit galb 'al d nika). 
With Love Mj 


Lancangnya Rindu 


Tak ada yang lebih lancang, daripada rindu karena cinta 
Karena, ia bisa saja datang tiba-tiba 

Tidak memberikan aba-aba 

Dan tanpa permisi pula 


Jadi, maaf jika aku memikirkanmu 

Tapi itulah kenyataan yang terjadi kepadaku 

Kau terus menerus ada dalam fantasi terindahku 
Kau tetap di sana meski setelah sekian waktu 


Entahlah, apa yang sebenarnya ada di antara kita? 
Aku pun tak paham bagaimana harus menyebutnya 
Tapi, yang jelas naluriku terus berkata 

Semua akan baik-baik saja jika kau ada 


"Dariku yang masih dalam mode rindu" 


With Love MJ 


5 


Disaat Hati Tak Semestinya Harus Kembali 


Teruntuk kamu yang ternyata masih selalu di dalam hati 
Andai kau tahu betapa aku merindukanmu hari ini 

Kau muncul di pikiranku sudah berkali-kali sejak tadi 
Dan masih belum berhenti 


Kau mungkin tak akan pernah tahu betapa rindu ini 
berpengaruh kepadaku 

Karena, ia memang tak pernah terdefinisikan secara 
lengkap kepadamu 

Bahkan melalui kata-kata yang terus terlintas di benakku 
Tak pernah bisa cukup kutuliskan semua itu 


Entahlah, apakah aku masih boleh seperti ini? 
Memikirkan kamu yang nyatanya telah harus aku jauhi 
Apakah aku harus mengalah dan tidak pergi? 

Disaat hati tak semestinya harus kembali 


Pergi atau kembali? 


With Love MJ 


Utuh 


Teruntuk kamu yang paling mahir memberi rindu 

Ketahuilah bahwa aku sedang sangat kesal padamu 

Karena untuk kesekian kalinya kau kembali membuktikan 
keahlianmu 

Memberiku rindu yang kemudian menjadi candu 


Candu yang selalu menginginkan akan kamu 

Candu yang membuatku tak pernah mampu melupakanmu 
Semakin banyak usahaku untuk pergi dan menjauh 

Semakin membuatku menyadari bahwa aku hanya ingin kita 
yang utuh 


Utuh memberi arti untuk satu sama lain 

Utuh menguatkan kisah yang telah lama sudah terjalin 
Utuh yang bukan hanya sekedar bermakna butuh 
Tetapi utuh dalam cinta yang penuh 


"Rinduku butuh utuh yang penuh" 
With Love MJ 


Memohonlah 


Terkadang, aku ingin jatuh cinta dengan cara yang sangat 
sederhana 

Tapi, ternyata cinta memang tak pernah sesederhana yang 
kuduga 

la jauh lebih rumit dari pada syair sang pujangga 

la jauh lebih sulit untuk diterka akhirnya 


Karena, cinta di dunia nyata memanglah lain 

Kau tak akan pernah tahu sedalam apa ikatan hati yang 
telah terjalin 

Sampai suatu hari datang masalah dan kau pun menjadi 
yakin 

Tentang langkah apa yang seharusnya diambil batin 


Walau raga tak sepenuhnya harus terlupakan 
Tapi memang ada yang harus lebih didengarkan 
Gunakan intuisimu dan libatkanlah Tuhan 
Karena ialah sang maha pemberi ketetapan 


Memohonlah agar diberi yang terbaik 

Seseorang yang akan membuatmu mensyukuri setiap detik 
Di mana bersamanya kau akan jadi jauh lebih baik 

Hingga hidupmu pun begitu apik 


Sudahkah kau sampaikan permohonanmu padaNya? 


With Love MJ 


Keputusan Terbaik 


Sudah sejak beberapa waktu lalu, aku berjuang untuk 
merelakanmu 

Belajar melapang dadaku, untuk menerima kondisi kita yang 
baru 

Percayalah, akan kutepati janjiku untuk tetap jadi temanmu 
Dan biarkanlah apapun yang terjadi di masa lalu 
mendewasakan kau dan aku 


Satu bagian dari kisah kita memang telah berakhir 
Tetapi ada bagian baru yang masih akan terus bergulir 
Mari kita sama-sama berdamai dengan takdir 

Agar tiada lagi rasa khawatir yang akan hadir 


Aku iringi kepergianmu dengan harapan akan kebahagian 
Aku langitkan doa agar Tuhan selalu memberimu 
keberkahan 

Agar aku tahu bahwa melepaskanmu bukanlah suatu 
kesalahan 

Tapi, salah satu keputusan terbaik yang pernah aku lakukan 


"Untuk kamu yang akan tetap jadi sahabat" 
With Love MJ 


Bantulah Aku 


Bertahun-tahun yang lalu aku sampai di tempat ini 

Tempat yang kebanyakan orang di sini menyebutnya 
sebagai bumi 

Tempat aku berpijak dan bertebaran mencari rizki 
Beratapkan langitMu wahai Dzat yang Maha Tinggi 


Setiap detak dari jantungku, hanya terjadi karenaMu 

Dan setiap desah dari napasku, semua berhembus atas 
izinMu 

Kupersembahkan padaMu seluruh ibadahku 

Bantulah aku dalam setiap urusanku 


Jangan biarkan aku terjebak dalam tipu daya dunia 

Yang bersamanya Kau titipkan berbagai macam kelezatan 
sementara 

Bimbinglah aku untuk senantiasa memanfaatkannya 
Sebagai jalanku menuju surga 


akakok 


(Dibaca setelah Tahiyat Akhir Sebelum Salam) 


Allahumma inni audzubika min 'adzabi jahannama wa min 
adzabil gabri wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min 
syarri fitnatil masihid dajjal 


Artinya: "Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu 
dari siksa neraka jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah 
kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah al- 
masikh ad-Dajjal" (HR. Imam Muslim dari Anas dan Abu 
Hurairah). 


With Love MJ 


10 
Euforia Cinta 


Ketika kamu jatuh cinta dan cahaya harapanmu menyala 
Percayalah, akan ada banyak hal yang berbeda 

Semua tak akan lagi sama seperti sebelumnya 

Cinta akan segera melakukan keajaibannya 


Yakinlah, kamu akan merasakan langkah yang jauh lebih 
ringan 

Seakan-akan ada seseorang yang selalu siap jadi tumpuan 
Yang kau percayai akan selalu menjagamu untuk tidak 
dijatuhkan 

Memberi rasa aman dan juga rasa nyaman 


Serta, hidup akan terasa lebih cepat perputarannya 
Karena cinta akan selalu memberimu euforia 

Juga semangat yang mestinya berlipat ganda 
Meskipun kadang kau tidak menyadarinya 


Memang begitulah cinta terjadi 

la layaknya sebuah nyala api 

Kau harus bisa menjaganya agar tidak mati 
Hingga ia bisa terus abadi 


"Sedang dalam Euforia Cintakah Anda?" 
With Love MJ 


SE LE SAI 
Semoga Nanti Jumpa Kembali 


Aku mencoba mengolah kata lagi di sini 

Di tempat yang sama di mana aku mengenangmu terakhir 
kali 

Biarlah kucoba untuk memulainya sekali lagi 

Setelah lama tidak tersentuh jari-jemari 


Jalan-jalan di pikiranku telah kubuka dengan paksa 
Setelah cukup lama terjebak macet bagai Jakarta 
Kurangkai kata-kata agar bisa indah untuk dibaca 
Dan mudah untuk dimengerti maknanya 


Percayalah, sampai sekarang aku masih terus berusaha 
Untuk membuatnya cukup indah dan bisa tersampaikan 
dengan rasa 

Agar tak ada banyak orang yang kecewa 

Setelah membaca sebuah karya 


Semoga puisiku kali ini 
Cukup tersampaikan ke dalam hati 


Bagi siapapun yang telah datang dan menikmati 
Semoga nanti jumpa kembali 


"Terimakasih" 


With Love MJ 


